Muhammad Ajib, Lc., MA 




Ternyata 

Isbal 

Haram 

Kata Siapa? 







Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) 

Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa? 

Penulis : Muhammad Aji b, Lc., MA 
24 hlm 


Judul Buku 

Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa? 

Penulis 

Muhammad Ajib, Lc., MA 

Editor 

Fatih 

Setting 8 t Lay out 

Fayyad & Fawwaz 

Desain Cover 

Faqih 

Penerbit 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

Jakarta Cet Pertama 

25 September 2018 


muka | daftar isi 



Halaman 4 dari 24 


Daftar Isi 

Daltar Isi.4 

Batil: Pengertian Isbal.5 

A. Definisi Isbal.5 

B. Dalil-Dalil Isbal.8 

Bab 2: Hukum Isbal.11 

A. Kelompok Pertama : Isbal Hukumnya Haram 

Mutlaq.11 

1. Al-lmam Ibnu Hajar AI-Asqolaniy.11 

2. Syaikh Bin Bazz.13 

3. Syaikh Al-Utsaimin.13 

B. Kelompok Kedua : Isbal Hukumnya Makruh.14 

1. Al-lmam Asy-Syafi'iy.14 

2. Al-lmam An-Nawawi.15 

3. Al-lmam Ibnu Qudamah.16 

4. Al-imam Ibnu Abdil Barr.17 

C. Kelompok Ketiga : Isbal Hukumnya boleh atau 

mubah :.17 

1. Al-imam Abu Hanifah.17 

2. Al-imam Ahmad Bin Hanbal.18 

3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.18 

4. Al-lmam Asy-Syaukani.20 

Muhammad Ajib, lc.,MA.23 


muka | daftar isi 























Halaman 5 dari 24 


Bab I: Pengertian Isbal 


A. Definisi Isbal 


Menurut bahasa Isbal dari kata yang 

maknanya adalah memanjangkan. Orang yang isbal 
disebut dengan Musbil. 


Sedangkan menurut istilah para ulama, isbal 
adalah memanjang pakaian (sarung, celana, gamis 
dll) sampai melebihi batas mata kaki. 1 



Agama Islam adalah agama yang sangat 
sempurna. Hampir semua hukum permasalahan 
yang ada didunia ini telah dijelaskan dan dijabarkan 
oleh syariat islam. Seiring dengan arus kebangkitan 
Islam, maka kesadaran untuk berislam secara 
kaaffah menjadi hal yang niscaya, baik oleh muslim 


1 Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj, juz 1, hal 186. 

muka | daftar isi 





Halaman 6 dari 24 


maupun muslimah. 

Semangat mengamalkan sunah nabi adalah bagian 
dari cakupan kekaaffahan pemahaman Islam 
seseorang. Termasuk keinginan sebagian para 
pemuda yang memendekkan pakaian di atas mata 
kaki bahkan setengah betis. Tentu tidak lupa juga 
memanjangkan jenggot, memendekkan kumis, serta 
menutup aurat secara sempurna bagi para 
muslimah. 



Fenomena ini harus disambut gembira dan 
diberikan dukungan, sebagai penyeimbang atas 
betapa kuatnya dukungan terhadap kejahiliyahan 
akhlakyang ada pada zaman sekarang ini. Dan hal itu 
juga sebagai syi'ar Islam. 

Namun, di tengah arus kebangkitan Islam ini, 

muka | daftar isi 




Halaman 7 dari 24 


bukan berarti tidak ada masalah internal. Justru 
sering kali kita melihat sesama aktifis Islam saling 
serang hanya karena perselisihan pemahaman fiqih 
saja, termasuk masalah ISBAL (memanjangkan 
pakaian). 

Biasanya sikap keras dilancarkan oleh pihak yang 
memahami bahwa ISBAL itu haram walaupun tanpa 
ada rasa sombong. Sementara pihak yang diserang 
pun tentunya memberikan pembelaan dengan 
berbagai hujjah yang mereka miliki. 

Memang seharusnya tidak boleh ada sikap keras 
dalam masalah isbal ini, dan seharusnya masing- 
masing dari kedua belah pihak tahu akan adanya 
perselisihan yang masyhur ini sejak zaman dahulu. 

Sebenarnya apa yang mereka perselisihkan 
sekarang ini adalah merupakan suatu perselisihan 
yang sudah didebatkan oleh para ulama dimasa lalu. 
Ibarat acara televisi mereka ini hanya mengadakan 
siaran ulang saja terhadap masalah isbal ini. 

Nah, masalah isbal ini kami tulis kembali bukan 
untuk mencari mana yang benar dan mana yang 
salah. Akan tetapi lebih kepada ingin tahu siapa saja 
sebenarnya para ulama yang mengharamkan dan 
memakruhkan atau juga yang membolehkan isbal. 

Apakah imam Abu Hanifah, imam Malik, imam 
Syafi'iy dan imam Ahmad Bin Hanbal telah 
membahas hal ini? Bagaimana dengan ulama lainnya 
seperti Syaikhul islam Ibnu Taimiyah, imam Ibnu 
Hajar AI-Asqolani, imam An-Nawawi, Syaikh Bin Bazz, 
Syaikh Utsaimin dan ulama lainnya. 


muka | daftar isi 



Halaman 8 dari 24 


Apa saja sebenarnya dalil-dalil yang mereka 
gunakan dalam masalah isbal ini. Dan ada di kitab 
mana saja permasalahan ini dibahas oleh para ulama 
ulama kita. 

Mungkin ada sebagian kalangan yang bertanya- 
tanya. Kenapa harus merujuk kepada aqwal ulama? 
Kenapa gak langsung saja pakai Al-qur'an dan hadits 
nabi. Kan kita harus kembali kepada Al-quran dan 
hadits? 

Untuk menjawab pertanyaan ini mudah sekali, ya 
memang benar kita harus kembali kepada Al-quran 
dan hadits nabi. Nah, Cara yang yang benar untuk 
memahami dan kembali kepada Al-quran dan hadits 
adalah dengan cara mengikuti atau merujuk kepada 
aqwal para ulama salaf kita. 

Karena merekalah yang lebih paham tentang ayat 
Al-quran dan hadits-hadits nabi yang jumlahnya tidak 
sedikit itu. Jangan dikira ulama kita itu gak pakai dalil 
dan gak ngerti dalil. Justru mereka itu adalah orang 
yang paling mengerti tentang dalil-dalil dibanding 
dengan kita yang sangat awam ini. 

B. Dalil-Dalil Isbal 

Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan 
dengan masalah isbal. Dalam hal ini kami cukupkan 
saja dengan dua hadits shahih yang mewakili dari 
seluruh dalil yang berkaitan dengan masalah isbal. 

Hadits pertama adalah riwayat imam Bukhari. 
Hadits ini termasuk hadits yang umum atau Mutlaq 
yang berbunyi sebagai berikut: 


muka | daftar isi 



Halaman 9 dari 24 


aILp &\ ^SJl jp aIp ftl l'Jijk J\ 

J? j'jV' ilre jr* u : 

oljj . jtsJl 


Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, dari Nabi 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Beliau bersabda: 

"Apa saja yang melebihi dua mata kaki dari kain 
sarung, maka tempatnya di neraka. (HR. Bukhari) 


Hadits kedua adalah riwayat imam Bukhari juga. 
Adapun hadits ini termasuk hadits yang Muqoyyad 
yang berbunyi sebagai berikut: 


a^p &\ &\ jy-j jl *J ilj ^ 

fjj 5^1 ^ 0^“' jr? jr* 

Ij| AS-\ j! jt 

^ ** ^ 

aWI ^gJl (Jb&-3 ‘UUa jJJi jl Vl ^S-jiLS 

oljj JJJS £_L^2j ^ cujj dJdl jjljj aIIp 


Dari Sal i m, dari Ayahnya, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: 
"Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya 
dengan sombong maka Allah tidak akan 
melihatnya pada hari kiamat nanti." Abu Bakar 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 

muka | daftar isi 




Halaman 10 dari 24 


salah seorang yang celaka, kainku turun, sehingga 
aku selalu memeganginya." Maka Nabi Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya kamu 
bukan termasuk orang yang melakukannya karena 
kesombongan. (HR. Bukhari) 

Dan sebenarnya masih banyak lagi dalil dalilnya. 
Intinya para ulama kita berselisih pendapat tentang 
cara memahami hadits dan cara metode yang 
digunakan dalam mengambil kesimpulan hukum. 

Diantara ulama ada yang menggunakan kaidah 
ushul "Al-Mutlaq mahmul 'Alaa AL-Muqoyyad " dan 

ada juga yang lebih mengutamakan pakai hadits yang 
mutlaq dari pada muqoyyad. 

Lebih jelasnya kita baca saja langsung penjelasan 
ulama di kitab aslinya. Maka akan kita temukan 
hujjah-hujjah atau dalil-dalil serta alasan-alasan yang 
digunakan oleh masing-masing ulama. 



muka | daftar isi 















Halaman 11 dari 24 


Bab 2: Hukum isbal 


Jadi begini, setelah kami teliti langsung ke kitab 
masing-masing para ulama, ternyata para ulama' kita 
telah sepakat mengatakan HARAM jika isbal itu 
disertai dengan sifat sombong. 

Nanti khilafiyahnya adalah ketika ada orang yang 
melakukan isbal tapi tidak disertai dengan sifat 
sombong. Nah, dalam masalah ini para ulama paling 
tidak terbagi menjadi 3 kelompok. 

Kelompok pertama mengatakan isbal hukumnya 
adalah haram mutlaq. Baik dia sombong ataupun 
tidak sombong. Ini adalah pendapat Al-lmam Ibnu 
Hajar Al- Asqolani, ibnul Arobiy, Syaikh Bin Bazz dan 
Syaikh Al-Utsaimin. 

Kelompok yang kedua mengatakan bahwa isbal 
hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat Al-imam 
Asy-Syafi'iy, Al-imam An-Nawawi, Al-imam Ibnu 
Qudamah dan Al-lmam Ibnu Abdil Barr. 

Kelompok yang ketiga mengatakan bahwa isbal 
hukumnya mubah atau boleh. Ini adalah pendapat Al- 
imam Abu Hanifah, Al-lmam Ahmad Bin Hanbal, 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-lmam Asy- 
Syaukani. 

A. Kelompok Pertama : Isbal Hukumnya 
Haram Mutlaq. 

1. Al-lmam Ibnu Hajar AI-Asqolaniy 

jj>~ (jl 4jLyab>-j 

muka | daftar isi 



Halaman 12 dari 24 


jJj ddj3Jl 


Dan hasilnya adalah bahwa isbal Itu menyebabkan 
terseretnya pakaian, dan menyeret pakaian itu 
menyebabkan sombong, walaupun orang yang 
berpakaian itu tidak bermaksud demikian . 2 

Ibnul Arabi berkata dalam kitab fathul bari yang 
dinukil oleh Al-lmam Ibnu Hajar AI-Asqolaniy pada juz 
10 halaman 264 : 


d dj^j 4 jyb jl jjp>o d Dd d^ 

4jjbj jj^d d J UiiiJ 4jjbj jjj (jd sddc>- 0jJ>4 

^ 4jjdl eiiij (jd 4_llJLol d d_5-4-> jl La$b>- I 

lyQj>dlo ol SjSb 4Jb 4jb6 4 JJIL 3 I (Jj 4-dl^oo 
j-<-5 l_j^1)I y>- db^dl Ol 

■ P^LcPcJl jj-uJ^Jl P^L<3cJl 


Ibnul Arabi berkata, "Tidak boleh bagi seorang laki- 
laki memanjangkan pakaiannya sampai mata-kaki 
sambil mengatakan saya tidak memanjangkannya 
karena sombong, karena larangan itu mencakup 
lafadz yang diucapkan, dan hasilnya adalah bahwa 
isbal itu menyebabkan terseretnya pakaian, dan 
menyeret pakaian itu menyebabkan sombong, 
walaupun orang yang berpakaian itu tidak 


2 Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 10, Hal 263. 

muka | daftar isi 




Halaman 13 dari 24 


bermaksud demikian . 3 

2. Syaikh Bin Bazz 

JjJ 5 i Ijjb cUoL>-^!_9 

i s^Lc?cJj\SjJI 4JI 4_o-Lyo ^C-j_5^_9 t (JL^^l! 

2JjJO_5 i 9I li-UiS LoJ_5 4 4_L_aai^ 

jSa Jl di)Ju jl^q 9 (j! Lol c oLuL?cjJiJ 

L? 4_Zu I 19 


Hadits-hadits dalam hal ini sangat banyak sekali, 
dan semuanya menunjukkan haramnya isbal 
secara mutlaq. walaupun yang bersangkutan tidak 
berniat sombong atau takabbur. karena hal itu bisa 
menyebabkan sebagai wasilah takabbur. dan 
adanya sifat berlebih lebihan dan bisa kena najis 
atau kotoran, adapun bagi yang benar-benar 
berniat sombong maka sudah jelas lebih berat 
dosanya . 4 

3. Syaikh Al-Utsaimin 

(Jj>j liA^9 ((JL_aa)| !4iLyO^J Lolj 

t Cy° cJi ^ doSbj i^y° ^Loo 4 _cLc- 

yJs 4j^J i 4^ IJu 2> 0|: Jj}-iil9 


3 Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 10, Hal 264. 

4 Ibn Bazz, Majalatul Buhuts al-lslamiyah, juz 33, hal 113. 

muka | daftar isi 




Halaman 14 dari 24 


t tlc yjo 4_o$l^- JJa-uJ 4 4_i*uJb ,j^> Lc jJbj ( 4j_9 (jji lo 

^ ^ 9 li^ol 4 -aJ-C- ^1>o^C- 


Adapun sesuatu yang haram karena sifatnya 
adalah seperti pakaian isbal. seorang laki-laki yang 
menurunkan pakaiannya sampai kedua mata-kaki 
maka hal ini termasuk perbuatan yang haram 
dilakukan, barang siapa yang mengamalkan suatu 
amalan yang bukan dari agama maka itu tertolak . 5 

B. Kelompok Kedua : Isbal Hukumnya 
Makruh. 

1. Al-lmam Asy-Syafi’iy 


I&^jl) (j S" 0^* cuozj (JL_aai^I (Jl9_9 

jl$l 0^^ (jl JI 9 

{ jS- Jjj Loj (J! 4 jj?o lo 4js>iyT tJLJ! 

4jj<j p^Ij3cJJ 0^ (jl ^ojjj>o ^Lo 

i^c>u3 4Jiii2^o Jli_iA)^!| 5.3 jI^JI Oo4sl>-^Jl 

4_J|jliil JJl (__^52oI olA_c>cJJ JL^l) l&4_«_t£j 

. (_^-9 L«aJ I ^y£- 0 jydjs>^js I 


5 Ibnu al-Utsaimin, Syarhul Mumti', Juz 2, hal 154. 

muka | daftar isi 





Halaman 15 dari 24 


Imam nawawi berkata " isbal dlbawah mata-kaki 
bagi yang sombong, namun jika tidak sombong 
maka hukumnya makruh, ini juga nash dari imam 
syafi'iy. dan dianjurkan pakaian itu sampai batas 
betis, dan diperbolehkan menurunkannya sampai 
kedua mata-kaki. dan apa yang ada dibawah 
mata-kaki maka itu dilarang jika karena sombong, 
jika tidak sombong maka makruh, karena hadist 
yang melarang isbal sifatnya mutlag. maka harus 
ditagyid dengan hadits mugoyyad . 6 

2. Al-lmam An-Nawawi 


4JI^ «LoUuiJI_ 5 I3 j 03^ (JUa^JI 

(jU 0^3 (jU (jl j 4 JU 1 U 

iJjj sfjujS- jj?cJL) J flaj 'k a 

(Jc- ^3 UJ I I L) I (j I Jx- 

J-9J fL-cjiJ JL^I jl_y> &UJb«Jl IjjUUS^iJjjiiJl 
J 0^1 3X^3 4 j_Lc- 4 A)! j-c- 

<tJ| Jjo 1^9 j JJ 2 JI UI j /dcl 4l)lj lc|p 

j_oX- jj Oo2U> j_i US" (jULJI l_s2-yOjU J|3^)l3 L_9 j-U 

Uu l3U2jI 5j|j| ^1 cuo0^>- 

J 3 ^ 9 i^JJi ^yo U (jye3 Uo^ 4_Uc- 


6 Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 10, Hal 263. 

muka | daftar isi 





Halaman 16 dari 24 


4ic>olo 4 js>I^ 5"bb jjb=Jlj. jbJI 


(ji$" (j19 j)g9 I (j£- Jji 1^-9 I J j 

4.fl.IJaxJI Cb-Ob>^H lolj 4jjb> ^qjjj>o jJuo jg9 


4j^! s^Lu>JiJ ij^” L° Lgj jUJ! (_3 (j^ut^JI cu^olo (jb 

• |<JlC-I 4jjl_5 J-bLoJl (jjs- 4_Loj>- t_^>-^_9 


Sesungguhnya isbal ada pada sarung.baju dan 
imamah. dan tidak boleh isbal sampai dibawah 
kedua mata-kaki jika karena sombong, namun jika 
bukan karena sombong maka hukumnya makruh, 
dan dzohir hadits mutlag itu harus dikhususkan 
maknanya dengan hadits mugoyyad. inilah nash 
dari imam syafi'iy. para ulama sepakat bolehnya 
isbal bagi seorang wanita karena nabi telah 
mengizinkan bagi wanita, dan dianjurkan pakaian 
itu sampai batas betis, dan diperbolehkan 
menurunkannya sampai kedua mata-kaki. dan apa 
yang ada dibawah mata-kaki maka itu dilarang jika 
karena sombong, jika tidak sombong maka 
makruh, karena hadits ancaman neraka adalah 
khusus bagi yang sombong dan haditsnya mutlag. 
maka wajib dipahami maknanya dengan hadits 
yang mugoyyad . 7 

3. Al-lmam Ibnu Oudamah 

4A)I JL-a-u! ^1)^3 


1 An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, juz 14, hal 62. 

muka | daftar isi 





Halaman 17 dari 24 


4j>-j ^Js- tiJUis Jjti jli j_9jj j^ol - ^Juuj ^Jic. 

4j^3 js> (j^o» :Jls - 4 j_Lc- 41) I 

.4jJlC- (jjii_Lo . «4jJj 4l)l jiijj rf>J «^-<3- 


Dan dimakruhkan isbal pakaian, sarung dan 
celana, karena nabi memerintahkan untuk 
menaikkan pakaian, jika dilakukan karena 
sombong maka haram, karena nabi mengatakan 
barang siapa yang memanjangkan pakaian karena 
sombong maka Allah tidak akan melihatnya . 8 

4. Al-imam Ibnu Abdil Barr 

'd «^Lc?dl jiiJ jj>JI 01 4,-oj^iLo ! jJI JUC- (jjl Jl9 
^ _jLi)! ^ya jJ>~ (jl ^!| 

•Jl^ 

Ibnu abdil barr berkata "maksudnya adalah bahwa 
isbal tanpa sombong tidak termasuk didalamnya 
ancaman neraka, akan tetapi hal itu termasuk 
perbuatan tercela . 9 

C. Kelompok Ketiga : Isbal Hukumnya boleh 
atau mubah : 

1. Al-imam Abu Hanifah 


8 Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 1, hal 418. 

9 Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 10, Hal 263. 

muka | daftar isi 




Halaman 18 dari 24 


4_oj>j - 4JljJo- 1)1 (jl iS3J3 A-UJoJl -Ujz>s-oJI Jl9 

(Js- 0^9 jUp 4 jUjujI 41^5 tjyzl c-UjJ L$4jjl - 4l)l 

liJUj Uil Jlfl.9 SjJuk t jX- U*^j UwJjI 4 ) (JUi-9 (_ybj^JI 

- 4l)l 4 oj>j - (jjjJl ^ylJl jbci^lj Ui*Jj p^Lc^Jl 

.l^oJlC. 'dj 4j2>I^J tjbjjil) /oJj 4 oJjJ?o ^JLC- 


Shohibul muhit berkata dari kalangan hanafiyah 
dan diriwaatkan bahwa abu hanifah 
memanjangkan selendangnya, dan menyeretnya 
sampai mengenai tanah, kemudian ditanya 
bukankah kita dilarang? beliau jawab * 11 larangan 
itu bagi orang yang sombong dan kita bukan orang 
yang sombong, begitu juga ibnu taimiyah memilih 
pendapat tidak adanya keharaman dan tidak 
menganggapnya makruh . 10 

2. Al-imam Ahmad Bin Hanbal 

4j (j-uj UU «UU==JI ^ UI jjjU^I 4jI_9j (_3 JUj 

4i)l - L_jb^yO^!l Ju>l_5 ^STjjklLb Iju&j 


Imam Ahmad "menyeret pakaian jika tidak 
sombong maka tidak apa-apa. dan ini pendapat 
beberapa ashab hanabilah . 11 

3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 


10 Ibnu Muflih, al-Adab asy-Syar'iyah, juz 3, hal 521. 

11 Ibnu Muflih, al-Adab asy-Syar'iyah, juz 3, hal 521. 

muka | daftar isi 




Halaman 19 dari 24 


JL^ol 0 ^j?o 3 I (Jb_AAij 

^yo ds- Lu>- (jjJii^ [3 I 4j>-^ ^c- 0 ^ I i j lajs 3-^3 j!jN [3 
liJJis (jL> j\£- yy ^>3 4js>Jj 5JI JaiJ boL?t^ol 

(JaJo- (jj ) 4A)I Ju. X- (J 13 ..lOjj I 

(_JJl-i>jI Lo (J 13_5 4Jbu 3}\jS> 4ij^ly^u y^ 0^-9 y^ ( ~-' ) ^~ > -l ^J( 

i>° yy? ^ j[$' ^jdy y, y* 

jl 4lc 1 Jlc 0^ Jj f-^bokJl 4 j>-j jET jl loli .4 jIo 

liJUi j3~ I^JI J jlaj ^J/db «^LciJI JLyO-flJ ^<J jl 4 j>L> 

4jI3 J (j Jl9j O^i-J ^IflJl jblid 3&3 4j (J^jL) ^! 4jl 4Ju*i 

^1 «T}b<3J! 2 ^j ^oJ !5| O^byoJl ^ s-IjijJ! (JLwjjIj jjj^il y>- (JjJo- 

& 

, 4 _> ^jm L) 

Dimakruhkan isbal pakaian, selendang, celana dan 
sarung jika karena sombong, ada juga yang 
mengatakan makruh, dan ada juga yang 
mengatakan haram, dan ini adalah madzhab 
hanbali. berkata imam ahmad 11 seorang yang 
memnjangkan kainya sampai dibawah mata-kaki 
adalah dineraka. namun jika tidak karena sombong 
maka tidak apa-apa. dan ini juga pendapat al- 
godhi . 12 

Dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab 


12 Ibnu Taimiyah, Syarh Umadatul Fiqh, juz 1, hal 361. 

muka | daftar isi 





Halaman 20 dari 24 


Al-Adab Asy-Syar'iyah yang dinukil oleh ibnu Muflih 
juz 3 halaman 521 : 

^JiC- - 4b)l 4 _oj>j - JcJI jlodj 

.l^oJLC- fjbjjucs 


Dan syaikhul islam ibnu taimiyah memilih 
pendapat tidak adanya keharaman dan tidak 
menganggapnya makruh . 13 


4. Al-lmam Asy-Syaukani 

AJlc 4l)l (J - 4j^9 ^j- 0 C-oJO> lo CU9jX- 2l9j 

bJJb CA_«J b-bj " !j5o 

(j0.9 J b-iAI^ I O l_9 ( I I Js? LLo (j b ^_Jyy2J 

L^jls " 4j^_9 (j^o Jj b^-9 0/O«J <obbc>cJlJ 

c t_J LiJI ^j3c^o Ail O'? jjL> " 4ju3txdl 

^j-^ 3 Ig:>-^Lo i_ jUI lOjOjs- ^jj^SlLoJl 

^JS> lihj I bj>-1 4_l_C>c_oJ I ^yO J b_AA) \ J5" (j b (_J^2jJ < ^1 blc>-1 dJJ b 

(J-obJl j^o (jl 0^0 JZ (j^9 tSjjlyyb^l J-?W" 'A-oO^- 

lo <4jbo I jjiaj- £.0 Ojjjl 

.Ov5^C- loJ (3-^ _ AjiIc 41)1 - 4j^_9 


13 Ibnu Muflih, al-Adab asy-Syar'iyah, juz 3, hal 521. 

muka | daftar isi 




Halaman 21 dari 24 


Aku telah tahu tentang hadits tersebut ( 
sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang 
berbuat sombong) menunjukkan bahwa Ulat 
keharaman adalah sifat sombong, karena juga 
Isbal kadang karena sombong dan kadang juga 
bukan karena sombong, maka ancaman neraka itu 
adalah bagi yang sombong, adapun yang 
mengatakan isbal itu semuanya karena sombong 
maka pendapat ini ditentang oleh hadits abu 
bakr . 14 

Intinya memang masalah isbal ini adalah masalah 
khilafiyah yang didalamnya terdapat ijtihad-ijtihad 
para ulama dalam memahami nash hadits dan 
pengambilan hukum (istinbat) . 

Jika ada ungkapan " ternyata isbal haram " kata 
siapa?? Ya jawabannya adalah kata ulama' kelompok 
pertama tadi. Dan jika ada ungkapan " ternyata isbal 
boleh " kata siapa?? Ya kata ulama kelompok ketiga 
tadi. 

Silahkan anda pilih salah satu dari pendapat ulama 
diatas menurut apa yang menjadi keyakinan anda 
adalah benar. Tentunya dengan merujuk pada aqwal 
para ulama kita, tanpa ada sikap pengingkaran 
terhadap pendapat yang lain. 

Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala dan 
dinilai sebagai upaya taqarrub bagi siapa saja yang 
menaikkan pakaiannya di atas mata kaki atau 
setengah betis, tanpa harus diiringi sikap merasa 
paling benar, keras, atau justru sombong karena 

14 Asy-Syaukani, Nailul Author, juz 2, hal 132. 

muka | daftar isi 




Halaman 22 dari 24 


merasa sudah menjalankan sunnah. 
Wallahu a'lam. 

Muhammad Ajib, Lc. MA. 

□ 


muka | daftar isi 




Muhammad AJIb, lc., MA 

HP 

082110869833 

WEB 

www.rumahfiqih.com/ajib 

EMAIL 

muhammadajib81@yahoo.co.id 

T/TGL LAHIR 

Martapura, 29 Juli 1990 

ALAMAT 

Tambun, Bekasi Timur 

PENDIDIKAN 

S-l 

: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud 
Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah 

Jurusan Perbandingan Mazhab 

S-2 

: Institut Ilmu Al-Quran (110.) Jakarta 

Konsentrasi Ilmu Syariah 



muka | daftar isi 














Rumah Fiqih Indonesia 


RUMAH FIOJH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia. 

RUMAH FIO.IH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 












